Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya panjang umurmu di tanah yang diberikan TUHAN, Allahmu, 
kepadamu. Keluaran 20:12 


Hai anakku, janganlah meremehkan didikan TUHAN, janganlah jemu terhadap tegurannya: Ia 
mengoreksi siapa yang dikasihi TUHAN, bahkan sebagai seorang ayah, anak yang disayanginya. 
Amsal 3:11-12 


Amsal Sulaiman. Anak yang bijaksana membuat ayahnya bahagia, tetapi anak yang bodoh menjadi 
beban bagi ibunya. Amsal 10:1 


Dengarkanlah ayahmu yang melahirkanmu, dan janganlah memandang rendah ibumu ketika dia 
sudah tua. 
Amsal 23:22 


Anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan: sebab itulah yang benar. Hormatilah ayah dan 
ibumu: (yang merupakan perintah pertama yang dijanjikan,) Supaya baiklah keadaanmu dan 
panjang umurmu di bumi. Efesus 6:1-3 


Hormatilah ayahmu dengan segenap hatimu, dan jangan lupakan kesedihan ibumu. Ingatlah bahwa 
kamu dilahirkan dari mereka, dan bagaimanakah engkau dapat memberi balasan kepada mereka atas 
apa yang telah mereka lakukan untukmu? Pengkhotbah 7:27-28 


Pengkhotbah 3:1-16 

1 Dengarkanlah aku ayahmu, hai anak-anak, dan lakukanlah setelahnya, agar kamu aman. 

2 Sebab TUHAN telah memberikan kehormatan kepada ayah atas anak-anaknya, dan telah 
meneguhkan kekuasaan ibu atas anak-anak laki-lakinya. 

3 Siapa yang menghormati ayahnya, ia melakukan pendamaian atas dosa-dosanya: 

4 Dan siapa yang menghormati ibunya, sama seperti orang yang menyimpan harta. 

5 Siapa yang menghormati ayahnya akan bersukacita atas anak-anaknya sendiri, dan ketika dia 
mendirikan shalatnya, dia akan didengar. 

6 Siapa menghormati ayahnya akan berumur panjang, dan dia yang taat kepada Tuhan akan menjadi 
penghiburan bagi ibunya. 

7 Siapa yang takut akan Tuhan, akan menghormati ayahnya, dan akan melakukan pengabdian 
kepada orang tuanya, seperti kepada majikannya. 

8 Hormatilah ayahmu dan ibumu baik dalam perkataan maupun perbuatan, agar berkah datang 
kepadamu dari mereka. 

9 Karena berkat ayah dapat mendirikan rumah tangga anak-anaknya, tapi kutukan ibu mencabut 
fondasinya. 

10 Janganlah kamu merasa terhormat karena aib ayahmu, karena aib ayahmu bukanlah suatu 
kemuliaan bagimu. 

11 Sebab kemuliaan seorang laki-laki berasal dari kehormatan ayahnya, dan ibu yang tidak 
terhormat adalah celaan bagi anak-anak. 

12Anakku, bantulah ayahmu pada masa tuanya, dan janganlah dia bersedih hati seumur hidupnya. 
13 Dan jika pemahamannya gagal, bersabarlah terhadap dia: dan jangan meremehkannya ketika 
kamu berada dalam kekuatan penuhmu. 

14 Sebab kelepasan ayahmu tidak akan terlupakan, dan sebagai ganti dosa, dosa itu akan 
ditambahkan untuk membangun engkau. 

15 Pada hari kesusahanmu hal itu akan diingat, dosa-dosamu pun akan lenyap, bagaikan es di cuaca 
yang hangat. 

16 Siapa yang meninggalkan ayahnya seperti penghujat, dan dia yang membuat marah ibunya, 
terkutuk: dari Tuhan. 


